“Sy artikel 


ujuan Allah turun ke dalam dunia dan 

menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus 

adalah untuk membebaskan kita dari 
belenggu dosa sehingga kita dapat memiliki 
hidup yang berkemenangan di dalam Allah. 
Kedatangan Kristus merupakan harapan dan 
janji bahwa tidak selama-lamanya orang 
percaya akan menderita dan “kalah” dalam 
hidupnya. 

Tuhan Yesus disiksa, dihina, dan 
dibinasakan tapi kemudian bangkit dari 
kematian, mengalahkan kuasa maut, 
dimuliakan Allah dan naik ke Sorga untuk 
mempersiapkan tempat bagi orang percaya, 
umat pemenang. Sorga adalah tempat bagi 
pemenang, yaitu orang-orang yang tangguh 
dan tegar dalam menghadapi berbagai situasi 
dan kondisi. 

Demikian juga dalam dunia usaha, bisnis 
dan pekerjaan, kita tidak boleh kalah dengan 
dunia karena di dalam Yesus ada harapan dan 
kemenangan. Allah berjanji bahwa la turut 
bekerja dalam segala hal bagi orang-orang 
yang mengasihiNya. Apakah Anda sudah 
benar-benar menjadi umat pemenang? 

Pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 
7:1-14 mengajarkan tentang 4 sikap supaya 
kita dapat mengalami hidup berkemenangan: 

Pertama, Proaktif (Mat. 7:7-12). Sikap 
proaktif adalah memiliki inisiatif dari dalam 
dirinya sendiri. Sikap proaktif berarti dimulai 
dari diri sendiri tanpa menunggu orang lain 
bergerak. Sikap proaktif bukan berarti harus 
didorong-dorong dulu baru bergerak, Sikap 
proaktif bukan berarti selalu hanya menunggu. 
Tuhan tidak ingin kita hanya berdiam diri dan 
berserah tapi juga proaktif. 

Ada dua macam sikap proaktif: yaitu 
proaktif meminta (ay.7-11) dan proaktif 
memberi (ay.12). Banyak orang takut meminta, 
bahkan malu meminta sesuatu kepada Allah 
karena mereka takut permintaannya salah dan 
tidak terpenuhi. Mereka takut apabila 
permintaannya tidak dikabulkan, akan menjadi 
kecewa dan menghujat Tuhan. Hal ini salah! 
Satu hal yang perlu dicatat dalam benak kita 
adalah, Tuhan ingin kita meminta kepadaNya. 

Tuhan ingin hubungan yang aktif 
dengan anak-anakNya. Tuhan memberi kita 
kemenangan melalui darah AnakNya, salah 
satunya agar kita bisa bebas melakukan pilihan 
dan meminta sesuatu kepadaNya. Tuhan 
menghargai pilihan kita oleh karena itu la 


02 


mengaruniakan kepada kita 
kehendak dan kemauan. Dan Tuhan 
rindu kita bisa mengalami sukacita 
ketika menemukan permintaan kita 
dipenuhiNya. Tahukah Saudara, 
ketika kita meminta sesuatu kepada 
Allah itu berarti kita mengakui Dia 
sebagai Allah yang penuh 
kuasa?! 

Percaya- 
lah, kalaupun 
keinginan kita 
tidak dikabulkan, 
Tuhan akan memberi 
kemampuan dan pengertian 
untuk menerima keputusan itu. 

Dalam dunia usaha dan 
pekerjaan pun kita juga harus 
proaktif, Jangan hanya berdiam 
diri dan menunggu. Kita harus 
proaktif belajar, proaktif, 
mengeluarkan ide, proaktif 
bekerja dan proaktif untuk 
menolong orang lain. 

Selain pro- 
aktif meminta, 
sebaliknya kita 
juga harus 
proaktif 
memberi 
(ayat 12). 
Memberi di- 
ri untuk melayani, 
seperti Yesus datang bukan 
untuk dilayani melainkan 
untuk melayani. 

Jika kita ingin 
karyawan kita bekerja 
lebih baik, maka kita 
juga harus mau 
bekerja lebih baik. Jika 
kita mau dihormati, 


R 


berarti kita juga harus mau 
menghormati. 
Jangan hanya menunggu. 
Mintalah kepada Tu- 
han untuk me- 
ngaruniakan hik- 
mat dan pe- 
ngertian agar 
kita bisa menjadi 
seorang usahawan dan karyawan yang 
bijaksana. "Segala sesuatu yang kamu 
kehendaki supaya orang perbuat 
kepadamu, perbuatlah demikian juga 
kepada mereka." 

Kedua, bersikap profesional 
(Mat.7:1-5). Profesional berarti bekerja 
sesuai dengan tuntutan etika kerja 
yang baik, obyektif dan tidak berat 
sebelah. 

Bersikap profesional berarti juga tidak 
sembarangan dalam menilai orang lain. Setiap 
tindakan atas orang lain harus melalui 
investigasi yang teliti dan obyektif. Jangan 
sampai memunculkan akar pahit atau 
kebencian dalam diri orang lain. Jangan sekali- 
kali mengukur orang lain berdasarkan ukuran 
pada diri sendiri, karena setiap orang berbeda. 

Beberapa orang pekerja merasa 
terancam kehilangan pekerjaan setelah 
mendengar perusahaan memasukkan beberapa 
pegawai baru. Ketakutan seperti itu seharusnya 
tidak perlu terjadi kalau selama ini kita bekerja 
dengan penuh loyalitas dan profesional. 


PEMIMPIN REDAKSI: 
Pdt. Judy K 


di 
Sukandio 


m, MBA BA 


war Share 


D Warta “| gga untuk. membasilitor 
WARI HN.X,/22 JUL 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: J|. C 
HUNTING) & FAX: (62-31) 53 fi hon Anda Untuk 


dirangken ke: No. Rek A/CO10.049. 


PENASEHAT. Pd Jusuf Soetant 
REDAKTUR PELAKSANA: 


Perusahaan pasti memperhatikan kinerja kita. 
Jika kinerja kita baik, pasti akan dipertahankan. 
Kalau kita berkualitas, pasti diprioritaskan. 

Ketiga, bersikap proporsional 
(Mat.7:6). Proporsional berarti bersikap sesuai 
pada patronnya, bersikap tepat dan benar. Di 
tempat makan tertentu, semua menu yang 
dihidangkan harus melalui proses penakaran 
gizi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar 
penikmat makanan benar-benar terpenuhi 
kebutuhan gizinya. Demikian juga dalam hal 
bekerja dan berusaha, Segala sesuatu seperti 
waktu, tenaga dan daya harus digunakan sesuai 
dengan takarannya masing-masing agar hidup 
seimbang. 

Jangan terlalu sibuk bekerja hingga 
melupakan keluarga. Sempatkan waktu untuk 
rekreasi bersama keluarga. Hal ini penting 
karena keluarga tidak melulu membutuhkan 
materi tapi juga hubungan yang sehat. 
Proporsional berarti juga bekerja dengan tujuan 
yang jelas dengan pengaturan yang baik. 

Keempat, bersikap produktif 
(Mat.7:13, 14). Tidak selalu yang lebar itu lebih 
baik. Tidak selalu kuantitas itu lebih baik, 
tergantung kegunaannya. Apa gunanya 
berlama-lama bekerja jika pada akhirnya yang 
dihasilkan tidak maksimal. Ambillah waktu 
sebentar untuk berpikir, Karena lebih baik 
berpikir sebentar tapi menghasilkan banyak, 
daripada banyak kerja tapi hasil tidak maksimal. 

Seorang filsuf mengatakan "Tidak 
penting berapa lama kita hidup, tapi jauh lebih 
penting bagaimana kita hidup, apa yang kita 
lakukan selama hidup, bagaimana kita 
mengawali, mengisi dan mengakhiri 
kehidupan?" Demikian juga dalam kerja dan 
usaha. Berapa lama Anda bekerja? Sudahkan 
efektif kinerja Anda? Sudahkan berkualitas 
kinerja dan hasil kerja Anda? 

Jika Anda tengah dalam proses atau 
sudah bersikap proaktif, professional, 
proporsional dan produktif, maka dapat 
dipastikan bahwa Anda akan mengalami hidup 
yang berkemenangan. Tuhan Yesus 
memberkati. @ 


Pit, Philip Montoto, BRE, Pdm, Cothorino Kuwmodew, 
TATA LETAK: Yonatbon' Koriowan 
jomont Gereja Mawar Sharon 
dè. TELP: (031) 5451335 


horon don Bukit Boo Immanuel dapat 


g Prasetyo 
g Pasei 


tumbuhan 


dan. ima 


eja Mowat 


oya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


WP ertama kali mendengar FKA 8 akan 
p” diadakan, pikiran saya dipenuhi bayangan 
i ribuan orang yang berbondong-bondong 
datang ke supermal PTC. Lalu bayangan beralih 
pada ribuan orang bergegas maju ke depan 
panggung, dan saking banyaknya sampai-sampai 
tidak ada jarak lagi antara satu dengan yang lain, 
semua berdesak-desakan. Terlihat wajah-wajah 
yang rindu dan penuh harap kepada Yesus. Tua, 
muda, pria, wanita, besar, kecil, pekerja, 
pengusaha, ibu rumah tangga dan sebagainya. 

Semua menanggalkan statusnya dan datang 
pada Yesus! Wow! Jika satu orang bertobat 
malaikat-malaikat di Surga bersukacita 
(Luk.15:10), bagaimana kalau ribuan orang yang 
bertobat? Bagaimana suasana Surga pada waktu 
itu? Wow! 

Saat menyaksikan FKA Medan, jumlah yang 
hadir 170 orang. Yang percaya pada Yesus 3 
orang, sedangkan yang menerima kesembuhan 3 
orang. Kemudian saya pun berbisik, meminta 
kepada Tuhan : " Tuhan, kalau boleh saya ingin di 
FKA 8 ini, ruangan ibadah satelit Malang bisa 
terisi penuh, dan yang mengalami mujizat lebih 
banyak." 

Setelah mendapat penjelasan dari Ps. Philip, 
saya langsung membuat perencanaan dan 
menyusun panitia FKA 8. Kami mengadakan 


Malam Impartasi Iman pada tanggal 4 Juni 2007. 
Firman Tuhan yang disampaikan malam itu 
memotivasi kami untuk menjadi seperti 4 
sahabat yang membawa si lumpuh ke hadapan 
Yesus. ( Markus 2:1-12 ). Secara profetik kami 
semua bergandengan tangan dan berdoa untuk 
membawa minimal 1 jiwa ke FKA 8. 

Dan luar biasal Tanggal 7 Juni, saya 
mendapat informasi dari Koordinator Pendoa, 
Andika, bahwa mujizat terbesar telah terjadi. 
Seorang Bapak yang dilayani di rumah sakit, 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat 
pribadi. Esok paginya (8/6), saya mendapat 
informasi lagi, ada seorang ibu menerima Yesus. 

Ketika saya sedang berdoa, Tuhan 
menegaskan bahwa inilah waktunya untuk kami 
menggunakan kuasa yang sudah Tuhan taruh 
dalam tangan kami. Dia ingatkan tentang 
bagaimana Musa diperintahkan untuk 
menggunakan tongkatnya dan mengulurkannya 
ke atas laut Teberau (Kel. 14:15-16). Melalui 
FirmanNya dalam Matius 16:19 la mengatakan 
bahwa kunci Kerajaan Surga itu sudah la berikan 
sehingga kita memiliki otoritas untuk mengikat 
dan melepaskan. 

Oleh sebab itu, kami bersepakat akan 
kebenaran ini. Dan apa yang terjadi? Luar biasa! 
Tuhan menjawab keinginan kami dengan 
mendatangkan jiwa-jiwa yang begitu banyak 
memenuhi seluruh ruang ibadah GMS Malang, 
(300 orang) hingga panitia tidak kebagian 
tempat duduk! 

Tapi, ketika siaran sempat terputus, dan 
beberapa orang yang hadir mulai meninggalkan 
ruang ibadah, Roh Kudus mengingatkan saya 
kembali, “Inilah waktunya untuk bergerak!" 
Kemudian, dengan sigap semua konselor, 
pendoa dan tim dokter bergerak untuk 


mendoakan jiwa-jiwa. Puji 

Tuhan! mujizat demi mujizat terjadi malam 
itu, Tidak henti-hentinya kami bertepuk tangan 
menyaksikan kuasa Tuhan dinyatakan. Terlebih 
ketika melihat orang-orang dengan penuh 
kerinduan meresponi tantangan untuk menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Saat itu, 
kami merasakan ada sukacita besar di surga dan 
di bumi. 

Pada hari kedua, hadirat Tuhan sangat pekat 
memenuhi ruangan ibadah. Dengan spesifik Allah 
menyatakan pribadiNya. FirmanNya meneguhkan 
bahwa pada hari tersebut, Dia akan melakukan 
lagi hal-hal dahsyat dan ajaib yang pernah Dia 
lakukan sebelumnya. Malam itu, pemulihan dari 
Allah mengalir dengan deras melingkupi seluruh 
jemaat. Masalah rumah tangga dipulihkan, sakit 
penyakit disembuhkan. 

Semua orang yang selama ini menyimpan 
sakit hati, dendam, kecewa dan tidak bisa 
mengampuni, ditantang untuk maju ke depan 
saat itu juga dan mengambil keputusan untuk 
mau mengampuni. Hal ini diresponi oleh hampir 
70% jemaat yang hadir. 

Saat ini, mujizat Tuhan masih terus terjadi. 
Pemulihan demi pemulihan terjadi. Puji Tuhan, 
setelah FKA 8, banyak jiwa baru dipercayakan 
Tuhan untuk beribadah di GMS Malang. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. (Pdm. 
Ardijono T., Gembala GMS Sat. Malang) 


Sat. Portho 


ami bersyukur karena acara FKA 8 

berjalan dengan luar biasa. Sebelum 

hari H, kami melakukan doa keliling, 
membagikan undangan dan menempelkan 


poster di tempat-tempat ramai. 
Pada saat hari H, cuaca tidak bersahabat. 
Hujan turun seharian. Namun hal ini tidak 
membuat kami menjadi kecewa atau takut 
karena kami percaya Allah Maha Kuasa sehingga 
setiap jiwa yang rindu memuji dan menyembah 
Tuhan bisa hadirtanpa halangan. 

Pada hari pertama, ibadah FKA 8 dihadiri 
oleh 95 orang. Meski siaran sempat terganggu 
beberapa waktu, tapi tidak mengendurkan 
semangat jemaat untuk memuji dan memuliakan 
nama Tuhan. Ibadah diambil alih langsung oleh 
Ibu Egi sehingga setiap jemaat dapat merasakan 
kasih Allah memenuhi hati mereka. 

Pada hari kedua, jumlah yang hadir menurun 
karena cuaca semakin memburuk. Hujan turun 
sangat deras disertai petir dan kilat menyambar. 
Hal itu berlangsung cukup lama. Namun, tidak 
seperti di hari pertama, pada hari kedua ini siaran 
sudah lancar. 

Saat Ps. Philip Mantofa mengajak semua 
jemaat, baik yang jauh maupun dekat, untuk 
bergandengan tangan, mujizat Tuhan terjadi 
dengan luar biasa. 

Seorang Ibu yang menderita sakit gondok di 
lehernya selama sepuluh tahun disembuhkan 
Tuhan. Beberapa anak kecil merasakan jamahan 
Tuhan dan menangis. Seorang Ibu yang 
mengalami masalah di dalam rumah tangganya, 
dipulihkan. 

Selain itu kami juga diberitahu, bahwa 2 

minggu sebelumnya, tepatnya 
tanggal 27 Mei 2007, saat 
menyaksikan siaran pra 

EKA, seorang anak kecil 

yang sebelumnya tidak 

bisa makan, minum dan 

beraktivitas selama 2 

bulan, disembuhkan 
Tuhan, 

Kini ia sudah bisa makan, 
minum dan beraktivitas secara 
normal. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. 
(Ibu Meggie Pattikawa, Gembala GMS Gideon 
Satelit Portho, Kepulauan Maluku). 


05 


| D 
Prigen. Konferensi yang bertemakan "Regenerasi' 


a ini diikuti oleh seluruh Gembala Distrik, Gembala 
Satelit, Gembala Anak, Pelajar, Pemuda, Pro-M, 


ua minggu yang lalu, Sinode Gereja 
Mawar Sharon mengadakan Konferensi 
selama 3 hari di Bukit Doa Imanuel, 


P Penilik, pengurus Yayasan FKA dan siswa-siswi Paul 


4 & Barnabas School yang berjumlah 180 orang. 
Dalam materi-materi yang disampaikan, secara 
garis besar Ps. Philip Mantofa selaku Wakil Ketua 


Sinode dan Asisten Gembala Bidang Kerohanian 
menjelaskan bahwa regenerasi berbicara tentang 


= hubungan yang harmonis antara generasi "Bapak" 

4 wW. dan generasi "Anak". Generasi Bapak tidak berbicara 

A f tentang usia, tetapi pengetahuan, otoritas dan 
4 | | 4 wewenang. Siapapun yang diberi tanggung jawab 
z4 { untuk memimpin, harus mulai melatih pemimpin- 


1 1 pemimpin baru. Hal ini memang tidak mudah, 
dibutuhkan jiwa yang besar dan hati yang luas untuk 


"menurunkan" semua pengetahuan dan pengalaman 


mereka ke dalam diri "anak", supaya Kerajaan Allah 
menjadi semakin besar. 

"Sebaliknya, generasi anak harus semakin 
menundukkan diri dan menghormati bapak-bapak 


REGENERASI 


GMS Leader Retreat, BDI, 10-13 Juli 2007 


mereka karena pengurapan dimulai dari 


yang tertinggi yaitu "kepala Harun" 
(generasi Bapak), baru turun ke 
"janggutnya" (generasi Anak). Karena 
itu, mutlak bagi generasi anak untuk 
menghormati pendahulunya." 
tambah Beliau. 

Ps. Caleb Natanielliem selaku 


Wakil Ketua Sinode dan Asisten Gembala Bidang 
Manajemen dan Keuangan menjelaskan dalam 
sesinya bahwa regenerasi bukanlah kursi bergilir, 


4 melainkan pertumbuhan menuju level selanjutnya, 

A 4 berbicara tentang memperbesar kapasitas dan 
T menolong umat Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. 
l 4 Bagai sebuah jembatan, terdapat beberapa 
| komponen penting yang perlu diperhatikan 
a berkenaan dengan regenerasi. Towers (menara 

“ jembatan) berbicara tentang Leadership 


(kepemimpinan), cables (kabel-kabel) berbicara 
“ tentang komunitas dan adanya hubungan yang baik 


di dalam komunitas tersebut, piers pillars (pilar-pilar) 


berbicara tentang sarana prasarana pendukung, 
foundation (pondasi) berbicara tentang dasar iman 
dan kebenaran, serta deck (dek) berbicara tentang 
jalur mencapai sasaran. Jika semua komponen yang 
ada dikembangkan secara maksimal maka regenerasi 
akan berjalan baik. 


Pdt. Samuel Handoko selaku Kepala Dept. 


06 


Edukasi GMS pusat menjelaskan bahwa regenerasi dari 
perspektif Alkitab merupakan ketetapan Allah yang 
berkaitan erat dengan waktu. 

Regenerasi adalah suatu proses di dalam waktu 
(yang terbatas), agar seluruh waktu dapat dipertang- 
gungjawabkan secara benar di hadapan Tuhan. Salah 
satu komponen penting regenerasi adalah 
kepemimpinan yang baik. 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu 
melahirkan generasi-generasi pemimpin yang lebih 
baik dari dirinya. Musa adalah salah satu contoh 
pemimpin yang mampu memunculkan generasi 
penerus yang luar biasa seperti Yosua. 

Empat prinsip regenerasi dari kepemimpinan 
Musa adalah ia memimpin berdasarkan panggilan 
Tuhan, hatinya dipenuhi dengan beban ilahi, tidak 
memandang jabatan sebagai posisi tetapi sebuah 
ruang untuk melaksanakan panggilan dan kehendak 
Tuhan, dan menjadikan dirinya sebagai teladan yang 
hidup. Sebagai pemimpin, kita harus dapat 
menyerap empat prinsip tersebut supaya kita dapat 
menjadi pemimpin yang bijaksana, dan tepat 
dalam memunculkan pemimpin-pemimpin 
penerus. 

Banyak orang yang hadir mendapat 
penyegaran rohani dalam konferensi tahun ini 
Bapak Dendy Pantow, Gembala GMS Sat. 
Kotamobagu, sangat berkesan dengan atmosfer 
dan materi-materi yang disampaikan. 

Melalui Konferensi kali ini, Beliau benar- 
benar disegarkan. Beliau mendapat banyak 
masukan mengenai regenerasi, terutama untuk 
mengembangkan satelitnya. 

Denny, Gembala GMS Sat. Amurang dan 
juga siswa P&B, mengatakan bahwa semua 
materi benar-benar baru dan menyegarkan. Hal 
ini semakin memotivasi dia untuk terus belajar, 
bertumbuh, dan berbuah dalam pelayanannya. 

Acara yang disusun selama 3 hari itu benar- 
benar padat, tapi sangat berisi. Hadirat turun 
dengan luar biasa dan penuh kuasa. Takjarang, 
para hamba Tuhan itu bertekuk lutut dan 

menangis. 

Sesuai dengan tema yang disampaikan 
yaiu "regenerasi", pada hari terakhir (13/7), 
Sinode GMS melantik 90 pejabat baru yang 

akan memikul tanggung jawab sebagai 

Pendeta (Pdt.), Pendeta Muda (Pdm.), dan 

Pendeta Pembantu (Pdp.). Mereka akan 

melayani kembali sebagai pilar-pilar kokoh 

kegerakan Gereja Mawar Sharon. Segala 

kemuliaan hanya bagi Tuhan. m 


x B NATANIELLIEM 
Ass. [A] Bidang 


Manajemen & Keuangan 


: Pendeta 


Ana 


Pdm. ROBERT 
TEAS ORMANA Pm. VICTOR GUNAWAN LSAN Pdm. Pem, HENDRA 
Gembala Sat. Medan HARYANTO =z 

Sat. APOSTOLIC 

A " “ 

D Ne 
Pdm. DESSY Pam Fun ARONO — HARSONO Pdm. ANITA VERONICA  Pdm.YENNY VERODIKA 
VERAWATI N. Gembala Anak, Preteen, Kepala Dept. DOA Pusat — 


Bendahara Salatiga 


Pdm.DENNY TASIK Pdm.ONGKO KUSUMO 
Ketua Dept. PAW Pusat Koordinator Sat. Barat 


2 


+ 


Arm 


Pdm.CAHYO WIYONO 


|. Pelayanan Umum 
Sat. Sidoarjo 


Pdm.HERY SETIA BUDI Pm. 
Koord. | in Operasional APRI 
& Pendukung Sat. Sidoarjo 


bersambung minggu depan....... 


£ information 


> Mawar Sharon Women 
Rabu, 25.Juli.07 | 09.30 | R. Ibadah Utama 


ajaklah jiwa-jiwa baru & rekan-rekan Anda! 


pembicara: 
Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) 


Retreat Pendoa 
Sinode Gereja Mawar Sharon 


Heart, 
Prayer 


Mendukung Bukit Doa Immanuel, Mendukung 
kegerakan Pemuda Pelajar | 09-11 Agustus '07 kegerakan Pemuda Pelajar 
PROMISE LAND pembicara: PROMISE LAND 

Pst. Philip Mantofa, 

Pdt. Judy Koesmanto, 4 
Doa Keliling 1 Pdt. Sumiati Supit Kana SAUR 07. 


Selasa, 24 Juli '07 Pendaftaran dimulai Pk. 23.00 - 04.00 WIB 


08-22 Juli '07, untuk informasi 
xi lebih lanjut hubungi Dept. Doa 
Doa Keliling 2 di telp. 031-5451335 atau 


Selasa, 21 Agustus '07 CP: Ivone di telp 031-71687487 


PTT(Perusahaan Tidak Terbatas) 
Kerajaan Kristus Tbk. 


RUPS 


(Rapat Umum Pemegang Saham) | Mess jo 
pembicara: 
Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) 


™SUMMIT Rabu, 25 Juli 2007, 18.00 WIB 


Restaurant Kuningan 
Jl. Kalimantan No.14, Surabaya. 


( Ist Anniversary ) 


18.30-19.00 Praise & Worship 
19.00-20.00 Dinner 

20.00-21.00 Firman Tuhan 

21.00 - Selesai Doorprize & Penutupan 
Door Prize: 

= Satu unit IPOD 


persembahan pujian dari | Dua lembar Voucher Hotel JW. Marriot 
Ronny Sianturi (Trio Libels, Jakarta) = Empat lembar Voucher SOGO Dept.Store 


JA 
al | | Sabtu, 28 Juli 07 


Jumat, 27 Juli O7, pk. 10.00, 
untuk kali ini diadakan Convention Hall 
bicara: pk. 18.30, 


's. Philip Mantofa R. Ibadah Utama Pdt. Paul Agung Si 


«CÀ information 


Laa 


Seminar & Konsultasi 


kesehatan bidang jantung 
tentang pencegahan & mengatasi penyakit jantung 
Kamis, 2 Agustus 2007 

bersama: Dr. Anton Sutandar (Singapura) 
Beliau seorang dokter ahli jantung yang 
pernah bertugas di New York & Vancouver, Canada 
dan sekarang betugas di Raffles Hospital Singapore 


terbuka untuk umum & tanpa dipungut biaya 
* Informasi waktu & tempat menyusul 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 
mengucapkan 


Simon Nafarin 


Franky Lorenz 
ihik K 


di 031-545 1335 
Setiap jam kerja 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Jika tidak ada keberatan yang sah 
dari jemaat, maka akan 
dilangsungkan pemberkatan nikah 
antara: 


Minggu, 29 Juli 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

EKA WIDJAJA 

Putra dr Bp. Tikno Wijaya 
& Ibu Lice Mie Ai 

ee 

LIDYA WIGUNA 

Putri dr Bp, Bambang Deseputra 
& Ibu Hartini Sutanto 
Minggu, 29 Juli 2007, 

Pk. 13:00 WIB 
BOEDIONO 

Putra dr Bp. Ganyong S. 

& Ibu Suhartini Ningsih 


ELVI YUNIAWATI 
Putri dr Bp, Bagas Winoto 
& (Almjibu Herawati 


MY SPIRITUAL 


JOURNEY 


Kelas MSJ diadakan tgl 
25,26 Juli 2007 

setiap Rabu & Kamis 

pk. 18.30-21.00 WIB 

di ruang kelas masing-masing 


jadwal ibadah mingguan 7 


23 juli - 29 juli 2007 


23 | senin 24| selasa 25| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 » Cempaka 18 WW NANGING ERA = tan ie 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. Pembicara: 

5346563, 3550710 Pdt. Johan Lumoindong (Jakarta) 


dengan persembahan pujian dari 
Ronny Sianturi ( Trio Libels, Jakarta) 


MAWAR SHARON JOURNEY 
Pk. 18.30-21.00 « kelas masing-masing 


26 | kamis 27 | jumat 28 | sabtu 


MAWAR SHARON JOURNEY Doa Malam Doa Puasa 
Pk, 18.30-21.00 « kelas masing-masing Pk 18.30 « R Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
bersama Pembicara: 
Ps. Philip Mantota Pdt. Paul Agung (Solo) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 
Pk. 23.00-05.00 * Convention Hall Pk. 18.30 * R Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


JS jadwal ibadah mingguan 
23 juli - 29 juli 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak II Pk. 10.15 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 


Keb, Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk, 12,45 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk.18.30 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya, 


Keb. Soldier of Faith 
Keb. Remaja 


Keb. E; Praise 
Keb, Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 
Jl, Cempaka 24, Surabaya. 


Pk, 13,00 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur II 

Keb, Umum + Anak Pk. 16,30 


Jl, Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri,JI. Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk, 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl, Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16,30 
Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk 10.00 
Keb.Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl, Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Shy. 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb, Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb, Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 JI. Pahlawan Sda. 


Satelit Malang 

Keb. Umum ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07,30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk, 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 
Jl Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 
Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl. Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit Jombang 
Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+Anak Il Pk. 16.00 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta 

Brigjend Katamso 14 


0321-863355 
Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JI, KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | &Pro-M Pk. 07.00 
Keb. Umum II &ProM Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar Jumat) Pk 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

Jl. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak ll Pk. 17.00 


JI. Nusantara IV/C4E 
JL WR. Supratman 108 
Sekretariat: Jl, WR. Supratman 10 8, 
| Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb, Keluarga & Pro-M Pk. 08,00 
Keb, Doa Malam (Kamis) Pk, 18.30 
Keb, Anak Pk. 08,00 
Keb, Pelajar Pk, 10.30 
Keb. Pemuda Pk, 17.00 


JI, Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga “Double K” 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum || Pk. 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang “Double R” 
Jl Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. EagleKids Pk. 09.00 
Sek: Jl, Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-325011600 


Sat. Bandung “Double T” 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb, Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 

Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb. Umum +Pro-M+Anak Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 14.00 
Gajah Mada Tower It, 26, Jakarta Barat 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum Il (Youth) Pk. 16.00 
Keb, Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk, 16,00 
Keb, Anak ll (Minggu) Pk 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb, Umum | Pk,15,30 
Keb, Umum Ih Pk, 18.00 
Keb. Anak Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Sarmratulangi No.304, 
Tounkuramber 
Sekretariat: Jl. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

| Cp; Christ 0431- 335 0563 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk-10.00 
Keb, Pro-M(Sabtu)  Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL, Trans Sulawesi 
(Opn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl. Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House of Glory” 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk, 17,00 
Keb. Anak Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl, AA, 
Maramis Kadoodan Lingk IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk; 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk, 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga Ii 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: J] Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat, 

Keb, Umum Pk. 18.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl, Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan I, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

“God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb, Umum Pk: 16.00 
Keb, Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 

Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-32114 ,Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


jadwal ibadah mingguan 7/1 


23 juli - 29 juli 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest" 
Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk 14.00 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Jl. Suprapto 14 


Sek: JI. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon “Love Satellite” 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


JL Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr. JL. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Bp, Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (Mik Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb,Anak Pk 17,00 


Jl Brigjen B. Sumitro No, 36, 
Jeril-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It.2, Jl, Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
LL1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak II Pk. 10.45 


Lt5, Grand Liberty Restaurant, 
JL Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl, Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061.4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk, 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur “Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt2 Rungkut 


Sat. Timur “True Worshiper” 


Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory” 

Keb. Pelajar Pk. 1230 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest" 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk 13.30 
di Bonnet Lt3 J], Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 

Keb, Pemuda Pk. 09.45 
Keb, Pemuda Pk, 13,00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
Jl Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur “POP” 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan “Living Stone" 
Keb, Pelajar Pk. 12.00 


JI, Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith” 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb. Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Sat, Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur “Apostolic” 
Keb. Pemuda Pk. 08.00 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. “Gracious Satellite” 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja | Pk. 15.00 


Sat. Utr. “River of Life” 
Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 


Keb, Pemuda Pk 12.00 
Jl Perak Timur 118, Surabaya 

Sat. Barat “Eagle” 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


JI. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
‘Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


G Bof Se c D 


13485--61522--1234-4311322-- | 
Kekuatanku pe - ri-sai-ku Kau tempat perlindung - an - ku 

G Bof Se Cc D 
13455--6|52232-|234-431|422--| 
Penghiburku pem - be-la-ku kekuatan dalam hi - dup- ku 

E& a DG 6 
1671-3311777--15668-118|/6---| 
Ku tak an-dalkandi - ri kuper-ca - ya firman - Mu 
me ee E 
1671-331728- -6| he 167 aka) 
Yesus Eng-kaulah pe - nolongku pim- pin - lahjalan - ku hanya 
6 8; E, Mp 


13553--41322--31211-6112171-121 
ke-pa-daMu o Yesus-ku ku serahkan smua be -ban hidupku karna 


G 8, E, Emma Enfo Afo 


13553- -4162A 3 A aa 
kuperca-ya ber - samaMu ku di- pu-lihkan ku berkemnangan s'ka 
S/o D G 
Leca SS aa 
rang ku - per-ca - ya 


Album: "Worship More" New Wine 
Ciptaan: Garry Jordan 


